' SECERCAH  HIDAYAH 


DARI  KITAB 


ALJAMI'USH  SHOGHIR  V 


JILID 


300  HADIT8 


KBIH  ' JABAL  NUB"  2009 


Oleh 

Achmad  Anis  Prabowo 


Kata  Pengantar 
Jilid  I 


Alhamdulillah  hadza  min  fadhli  Robbi,  ini  semua  karena 
kemurahan  Alloh  Swt  yang  telah  memberi  kekuatan  lahir  batin 
kepada  penyusun  sehingga  terlahirlah  buku  “ SECERCAH 
HIDAYAH  JILID  I.” 

Dalam  penyusunannya  diberi  nomor  urut  asal  Hadits 
diambil  * °VA  , juga  dari  siapa  Hadits  ini  diriwayatkan,  serta 
tingkatan  Hadis;  soheh  (o=>  ),  hasan  (^),  dhoif,  (o^).  Dengan 
harapan  Pembaca  berkenan  mencocokkan  pada  Kitab  aslinya. 

Dengan  terbitnya  buku  “ SECERCAH  HIDAYAH  JILID“ 
yang  memuat  300  Hadits  ini,  penyusun  yakin  selain  sebagai 
bacaan  ringan  yang  mengasyikkan,  juga  insya  Alloh  akan 
menambah  cakrawala  Hidayah  meskipun  hanya  secercah  dari 
hidayah  Alloh  yang  tak  dapat  diperkirakan  banyak  dan  luasnya. 

Penyusun  sangat  berharap  perkenan  Pembaca  untuk 
memberi  koreksi  dan  pembetulan  baik  tulisan  maupun  isi  ma’na 
pada  Hadis  khususnya  dalam  Jilid  II  ini.  Untuk  itu  disampaikan 
terima  kasih  yang  sebanyak-banyaknya. 

Terima  kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  Beliau  yang 
telah  membantu  terbitnya  buku  ini  serta  menggandakannya. 
Semoga  jadi  amal  dan  sodaqoh  jariyah  baginya  yang  manfaat  di 
dunia  dan  akherat.  Untuk  ini  teriring  doa  Jazakumulloohu  khoiroti 
wasa’adatid  dunya  wal  akhiroh.  Amin. 

Ngawi,  Dzul  Qo’dah  1437  H-  2016  M 
Penyusun 


3 


SECERCAH  HIDAYAH 

KITAB  AL  JAMI’US-SHOGHIR 


M ^ 

^U-J  l^toJ  AjL-lOi si\  g\j  cj£  4J^' 

) ) 0.-(^ c^'  j^)  **(j-*°"  3«T 

1.  Bertaqwalah  kepada  Alloh  dimanapun  kamu  berada  dan 
ikutilah  keburukan  dengan  kebaikan,  ia  (kebaikan)  akan 
menghapusnya  (keburukan).  Dan  pergaulilah  manusia 
dengan  akhlaq  yang  baik. 

A \ i-(jujj\  a^l)*  .ii j i] J*  ail  jpj 

2.  Bertaqwalah  kepada  Alloh  didalam  keadaan  sulitmu  dan 
mudahmu  (saat  susah  atau  saat  gembira). 

.j.£0  *.'■£&>  JsJSCa  \jjJ-  ^ jls  ‘op  J-ia  jSj  j\S5\  -V 

. ^ 1. 

3.  Takutlah  kamu  sekalian  kepada  neraka  meskipun  hanya 
(dengan  sedekah)  secuil  kurma.  Kalau  tidak  mendapatkan 
(sesuatu  untuk  sedekah)  maka  dengan  omongan  yang  baik 
(kalimah  thoyibah). 

a'  d*  M'  £ ^ 3j'  % 3j3'  - i 


AVV(iolol 


4 


4.  Hati-hati  terhadap  air  kencing,  karena  ia  (air  kencing) 
adalah  soal  yang  pertama  kali  dikhisab  terhadap  hamba 
dalam  kubur,  (terkena  badan,  pakaian  atau  tidak  istinjak). 

(aiyi  aSU  3ij  ^ 

\ oV  _ 


5.  Sempurnakanlah  wudhu,  celakalah  tumit-tumit  yang  ter- 
kena api  neraka  (tidak  terkena  air  wudhu). 


6.  Jauhilah  minuman  keras,  karena  ia  (miras)  itu  benar-benar 
kunci  semua  keburukan  /kejahatan. 


7.  Amal  yang  paling  disukai  Alloh  adalah  (amalan)  yang 
dikerjakan  tems  menerus  meskipun  hanya  sedikit, 
(amalan  yang  ajeg  / rutin). 


y J.)  : lijji  y iii  14144  g1»'! 

•VTV 


8.  Dua  perkara  yang  Alloh  menyegerakan  (siksanya)  di 
dunia:  (1)  Orang  yang  DZALIM  (KEJAM).  Dan  (2) 
Orang  yang  DURHAKA  KEPADA  KEDUA  ORANG 
TUA.  (sudah  akan  merasakan  siksanya  / perskot  di  dunia 
sebelum  di  akherat). 


5 


f J,  f 'sNUJi  <isl  js 

> 0 


9.  Amal  yang  paling  disukai  Alloh  adalah  aholat  pada  waktu- 
nya, lalu  berbakti  kepada  kedua  orang  tuanya,  kemudian 
berjihad  dijalan  Alloh.(H.S.  Dari  Abu  Mas’ud). 


# &\  j)  L^\  -d 

. ^ ^ A-((  (j3‘lyy>-  gAj) 


10.  (Salah  satu)  Amal  yang  paling  disukai  Alloh  adalah 
(apabila)  engkau  mati  sedang  lidahmu  basah  karena 
menyebut  nama  Alloh  (dzikir). 

AyV(d^  gl  gp)*.gLd\  W j)  JLp^ 

11.  (Salah  satu)  amal  yang  paling  disukai  Alloh  adalah  menjaga 
lesan.  ( dari  bicara  yang  kharam). 

.TVi-(S^ft  gl  gp)*  .gys-  AoJ\  ?j4“J  <3  -)  Y 


12.  Curahkan  tanah  pada  muka  orang  yang  selalu  (selalu) 
memujimu. 


13.  Rumahmu  yang  paling  disukai  Alloh  adalah  sebuah  rumah 
yang  didalam  nya  ada  anak  yatim  yang  dimuliakan. 

OYV-( y f'  j,\  gp)*.!^2^  d-j-W-2 j'  - ) 1 


6 


14.  Apabila  engkau  (bermaksud)  bersedekah  maka  cepat 
laksanakan 


15.  Apabila  Alloh  mencintai  seorang  hamba,  dicoba-NYA  ia 
supaya  IA  mendengarkan  rintihan  (do’anya). 


o ^ ^ o A*  s-  ' 


°r\- 


16.  Apabila  salah  seorang  kamu  berwudhu  maka  janganlah 
membasuh  bagian  bawah  kedua  telapak  kakinya  dengan 
tangan  kanannya. 


,iii>  Sjti  \jSj- w 


A o »-(^1  j&)  .. 


17.  Takutlah  kamu  akan  do’ a orang  yang  teraniaya  sekalipun 
dia  kafir.  Karena  benar-benar  tidak  dihalangi  do’anya 
(kepada  Alloh). 


4jjU-  oU  A 

^41^» 


.A<3*-(  t4.L^5  <4j 


18.  Apabila  manusia  telah  mati  terputuslah  amalnya,  selain 
dari  tiga  (perkara),  ( 1). Sedekah  j ariayah.  (2).  Ilmu  yang 
dimanfaat-kan  atau.  (3).  Anak  sholeh  yang  berdo’a 
untuknya. 


7 


\SM<\ 

.AAY. 


19.  Apabila  urusan  diserahkan  kepada  orang  yang  bukan 
ahlinya,  maka  nantikan  saatnya  (kehancuran). 

.vrr-(^.v^  a'  J' 

20.  Empat  (rokaat)  sebelum  (sholat)  Dzuhur  yang  tiada  salam 
di  tengahnya  dibuka  karenanya  pintu-pintu  langit. 

A £.  \ - ( 


21.  Kasihanilah  orang  yang  di  bumi,  engkau  akan  dikasihani 
oleh  yang  di  langit 

c As>S\^2>  A^-jj  3)J$3  (j^  ‘ e5lx2o  (j^o  -YY 
aljj)  (3  ASJjj  0 _3^’>  0I3  ‘ cjliaL>3  { 


22.  Empat  (perkara)  dari  kebahagiaan  se-seorang  yaitu  : (1). 
Isterinya  seorang  sholikhah.  (2).  Anak-anaknya  berbakti. 
(3).  Pergaulannya  dengan  orang-orang  sholeh.  (4)  dan 
rezekinya  berada  di  negerinya  (di  daerahnya)  sendiri. 


8 


. v<r-(^.^y\  J,\  j.) 


23.  Empat  (roka’at)  sebelum  (sholat)  Dzuhur  yang  tiada  salam 
di  tengahnya  dibuka  karenanya  pintu-pintu  langit. 
(Hds.Shoheh). 


\ 4j Vj  t jj& jj-o  -Y  1 


24.  Empat  (perkara)  diturunkan  dari  perbendaharaan  dibawah 
Arsy,  yaitu  (1).  Surat  Al  Fatihah.  (2).  Ayat  Kursiy.  (3). 
Ayat-ayat  terakhir  surat  Al  Baqoroh.  (4).  Surat  Al 
Kautsar. 


j*  g»)  ’.ySl  4tj<  Afy  4)  'Vj<  4 


25.  Empat  (perkataan)  yang  paling  utama,  tidak  mengapa 
dengan  yang  mana  engkau  memulai.  Yaitu  (1) 
Subhaanallooh.  {Maha  Suci  Alloh ) (2)  Walhamdulillaah, 
(dan  segala  puji  bagi  Alloh).  (3)  Walaa  ilaaha  illallooh, 
(dan  Tidak  ada  Tuhan  selain  Alloh).  (4)  Walloohu  Akbar 
(dan  Alloh  Maha  Besar). 

jp  £**)  JjJ;  Ji  Ojsii  -Y  1 

AY5 


9 


26.  Bersiaplah  untuk  (menghadapi)  mati,  sebelum  datangnya 
mati.  (Perbanyak  amal  dan  derdo’a  dengan  ikhlas). 

jA  j,\  (jp)  {\,\  ojj\  -Y  ^ 

27.  Cara  Cara  sarungan  seorang  mu ’m  i n adalah  (sampai)  ke 
pertengahan  kedua  betisnya,  (orang  Jawa  maro  kentol). 

^A-(,  'P- 


28.  Empat  puluh  rumah  adalah  tetangga. 

’.ya'vis  yAi  f f &M  i%  is\ -r  <\ 


29.  Orang-orang  yang  paling  berat  cobaannya  adalah  para 
Nabi,  lalu  orang-orang  sholeh,  lalu  yang  paling 
menyerupai,  lalu  yang  paling  menyerupai. 

Yang  dimaksud  cobaan  disini  adalah  ujian  seberapa 
cintanya  kepada  Alloh.  Dalam  hadis  lain  dikatakan 
cobaan  tersebut  berupa  kefakiran  (kemelaratan)  sampai 
tak  men-dapatkan  pakaian,  diberi  sakit  yang 
berkepanjangan,  sampai  ada  yang  terbunuh.  Dan  sungguh 
salah  seorang  dari  mereka  lebih  gembira  dengan  cobaan 
dari  pada  menerima  pemberian.  Sadar  bahwa  ujian  ini 
datang  dari  DZAT  yang  ia  cintai . 

u*  $\  -r  * 

30.  Bertaqwalah  kepada  Alloh  dalam  hal  yang  engkau 
ketahui. 


10 


^ J,/;  ciji  ^ -r 'i 

A * 1 * . l^P yaj£>-'i j c l&S^S^0 *)! ^ 


31.  Orang  yang  paling  buruk  mencurinya  ialah  orang  yang 
mencuri  dari  sholatnya,  ia  tidak  menyempurnakan 
ruku’nya,  dan  tidak  pula  sujudnya,  serta  tidak  pula 
khusyu’nya. 


.j-lcjjl  U -YY 


. vtia-(s^ 


32.  Hamba  yang  paling  dekat  dengan  Tuhannya,  adalah  dia 
yang  sedang  sujud,  maka  perbanyaklah  doa  (waktu 
sujud). 


-( yf-  i tdA^j.3  -W 

) * * v 


33.  Titipkanlah  kepada  Alloh  agamamu,  tanggunganmu,  dan 
akhir-akhir  amalmu. 


0 * * A 


ri 


34.  Aku  titipkan  engkau  kepada  Alloh  yang  tidak  (akan) 
hilang  titipan-titipan  NYA. 

-(^  . yP  y\  •'>- S. -Alt  'c^p5  -Y' ^ 

A * U 


11 


35.  Do’ a yang  paling  cepat  terkabul,  adalah  permohonan 
orang  tidak  ada  (di  dekatnya),  untuk  orang  yang  tidak  ada 
di  hadapannya. 


36.  Tunggulah  sampai  terang  untuk  sholat  fajar  (subuh), 
karena  sungguh-sungguh  ia  lebih  memperbesar  pahala. 

JjLs  c <■ 

c oilx<Jo  i —■ i 


37.  Pergunakanlah  kesempatan  lima  (perkara)  sebelum 
(datangnya)  lima  (perkara).  1.  Masa  mudamu  sebelum 
masa  tuarentamu  ,2.Masa  sehatmu  sebelum  sakitmu 

3.  Masa  kayamu  sebelum  fakirmu  (miskin/melaratmu) 

4. Masa  senggangmu  sebelum  sibukmu  ,5. Masa  hidupmu 
sebelum  matimu. 


\jJuM  T A 


38.  Ucapkanlah  salam  kamu  akan  selamat. 


Ucapkan  salam  agar  kamu  menjadi  tinggi  (derajatmu). 

jP  .j^)  .1$  Jj'  J— J-^23^ 


^ trt 


12 


39.  (Salah  satu)  Amal  yang  paling  utama  ialah  sholat  di-awal 
waktunya. 

. ^ ^ d « £.Lco  - £.  * 

40.  Do’a  yang  paling  utama  adalah  do’a  seseorang  untuk 
dirinya. 

. i 1 t « -(aKV&  IjUjJ  (JuTi 

41.  Orang  mu’ min  yang  paling  sempurna  imannya  ialah 
mu’min  yang  paling  baik  imannya. 

Cy.  ^ ^ -1Y 

42.  Bacalah  surat-surat  Mu’awwidzat  di  belakang  setiap 
sholat.  (Surat  Mu’awwidzat  adalah  surat  Al  Falaq  dan 
An  Nas). 

•HLL  o£')-o^—^-  fir  <J^  'il?' ^ 

43.  Bacakanlah  (surat)  Yasin  atas  orang-orangmu  yang 
(menjelang)  mati. 

• c JwS>-L<^o  3^3  *'— ■ — 

a'  o*-A 


44.  Hamba  yang  paling  dekat  kepada  Tuhannya  adalah  dia 
yang  sedang  sujud,  maka  perbanyaklah  do’a  (waktu 
sujud). 


o*) 


13 


45.  Muliakan  anak-2  mu  dan  perbaikilah  sopan  santunnya. 

oj  t t t— As  ^jA  ^ 

(jp).  liijijpi  c^flja*y  ^U-  ^ 

.b^-(^l 


ALLOO-HUMMA  IN-NII  A’UU-DZUBIKA  MIN  QOLBIN 
LAA  YAKH-SYA’,  WAMIN  DU’AA-I  LAA  YUSMA’, 
WAMIN  NAFSIN  LAA  TASY-BA’,  WAMIN  ‘ILMIN  LAA 
YANFA’,  A ‘UU-DZU  BIKA  MIN  HAA-ULAA-I  ARBA\ 


46.  Ya  Alloh  sungguh-sungguh  aku  berlindung  kepada-MU 
dari  hati  yang  tidak  khusyu’,  dan  dari  do’ a yang  tidak 
didengar,  dan  dari  nafsu  yang  tidak  ada  puasnya  (tak 
terkendali),  dan  dari  ilmu  yang  tidak  bermanfaat.  Aku 
berlindung  kepada-MU  dari  empat  perkara  itu. 


47.  Perbanyaklah  baca  LAA  KHAULA  WALAA 
QUWWATA  ILLAA  BILLAAH.”  (Tidak  ada  daya  dan 
kekuaatan,  selain  beserta  (pertolongan)  Alloh).  Karena 
sungguh-2  ia  dari  kekayaan  sorga. 

jp)  jS t 


48.  Banyak-banyaklah  mengingat  “MATI”  karena  sungguh- 
sungguh  dengan  mengingatnya,  dapat  menghiburmu  dari 
yang  lainnya. 


14 


3 ‘ \ 

.^t\M  -(.^s_jj^  0^*^  \f^' 0"^^^  C33^  3 3 ‘ 

49.  Ya  Alloh  jadikanlah  aku  orang  yang  pandai  bersyukur, 
jadikanlah  aku  orang  penyabar,  dan  jadikanlah  aku  kecil 
dimataku,  serta  besar  dimata  orang. 

50.  Ya  Alloh  sebagaimana  Engkau  telah  memperbaiki  bentuk 
kejadianku,  maka  perbaiki  pulalah  akhlaqku. 

•Hll  -(UaW  jp  .^) 


51.  Ya  Alloh  jadikanlah  rizki-MU  padaku  yang  paling  lapang 
pada  umur  tuaku  dan  hampir  berakhir  nya  umurku. 


< J^UL^  <lS\  Oj 

. ^ O O t J^P  .LoULoj  j^tay^  c J-ljLju  <_2l2u]  i C-oW) 


-oy 


52.  Ya  Alloh  Tuhan  para  manusia,  penghilang  sakit, 
sembuhkan  (sakit  ini)  Engkau  Maha  Penyembuh,  tiada 
Penyembuh  selain  Engkau,  sembuhkanlah  dengan 
penyembuhan  yang  tidak  meninggalkan  rasa  sakit 


^ V t » -( JP.  j^).3Ui>=^  3*3«;  5' 


53.  Benar-benar  Alloh  Swt  itu  indah,  mencintai  keindahan. 


15 


(^1  jiaU  d'  aA  5'  "" 

1*11  --(^  a'  J*- J*)  -j^i 


o£ 


54.  Benar-benar  Alloh  Swt.  Tidak  memandang  bentuk 
lahirmu  dan  hartamu.  Tetapi  IA  hanya  memandang  pada 
hati  dan  amalmu. 


.UtY 


jl*S  4^  j)  _0° 
a'  j^-^)  -y^ 


IN-NALLOOHA  TA’AALAA  YABTALI  ‘ABDAHUL 
MU’MINA  BIS-SAQOMI  KHAT-TAA  YUKAF-FIR  ‘ANHU 
KULLA  DZANBIN. 

55.  Benar-benar  Alloh  Swt.  memberi  cobaan  hambanya  yang 
mu ’m  i n dengan  sakit  sehingga  IA  menghapus  semua  dosa 
dari  padanya. 


o-* 


4JL4j 


AjL  AjoYl  oj^\  O-Juj.  ^lau  /)j  -°1 

■ Ui0  -(iv* a' W 


IN-NAL-LOOHA  TA’AA-LAA  YAB’ATSU  LIHAA-DZIHIL 
UM-MATI  ‘ALAA  RO’SI  KULLI  MI-ATI  SANATIN  MAN 
YUJAD-DIDU  LAHAA  DII-NAHAA. 

56.  Sungguh-sungguh  Alloh  Swt.membangkitkan  bagi  umat 
ini  pada  setiap  penghujung  seratus  tahun  orang  yang 
memper-baharui  agama  untuk  mereka. 

oj’u  \y^"  (j  ay.  a' - ^ ^ 

jvr. 


16 


IN-NALLOOHA  TA’ALAA  YAZIIDU  FIL  ‘UMRIR-ROJULI 
BIBIR-RIHII  WAA-LIDAIHI. 


57.  Sungguh-sungguh  Alloh  Swt.  menambah  umur  orang 
karena  baktinya  kepada  kedua  orang  tuanya. 


.£>  A 


i 5 Y i 


IN-NALLOOHA  TA-‘ALAA  YAQBALU  TAUBAT  AL  ‘ABDI 
MAA  LAM  YUGHORGHIR. 


58.  Sungguh-sungguh  Alloh  Swt.  menerima  tobat  hamba 
selama  ia  belum  berdesau  (nyawa  belum  sampai 
ditenggorokan). 


IN-NALLOOHA  TA’AALA  YAQUULU  : “ANAA  ‘INDA 
DZON-NI  ‘ABDII  BII,  IN  KHOIRON  FA  KHOI  RUN,  WA  IN 
SYAR-RON  FASYAR-RUN.  “ 


59.  Sungguh-nungguh  Alloh  Swt  berfirman:  “ Aku  menurut 
sangkaan  hambaKU  terhadapku.  Kalau  (sangkanya)  baik 
Aku  berikan  baik,  kalau  sangkanya  buruk  aku  berikan 
buruk.” 

% Cfpy°\  pi  ^ j- 

■ 1A1  * j' 


IN-NAL  A’MALA  TARFA’U  YAUMAL  ITS-NAINI  WAL 
KHOMII-SI,  FA-UKHIB-BA  AY-YUR  FA  ‘A  ‘AMALII  WA 
ANAA  SHOO-IMUN. 


17 


60.  Sungguh-sungguh  amal-amal  dilaporkan  pada  hari  Senin 
dan  Kamis  maka  aku  senang  dilaporkan  amalku  sedang 
aku  berpuasa. 


(j-?  Sjf  ‘ 34"^ 

■Y 


61.  Sungguh-sungguh  kerasulan  dan  kenabian  itu  telah 
putus.Maka  tidak  ada  Rasul  sesudah  aku  dan  tidak  ada 
Nabi.  Tapi  ada  pemberi-pemberi  berita  gembira,  yaitu 
mimpi  orang  laki-laki  muslim,  dan  ia  adalah  satu  bagian 
dari  bagian-bagian  kenabian. 


S%^\  jAs\  ^ fji  3-^3  3i-n  Y 


62.  Sesungguhnya  mandi  hari  Jum’at  benar-benar  mencabut 
kesalahan-kesalahan  dari  pangkal  rambut. 


^ j,\  3 $ 3^  5i-ir 


IN-NAL  LADZIINA  ANZALAD  DAA-A  AZALASY-SYIFAA’. 


63.  Sesungguhnya  (Tuhan)  yang  menumnkan  penyakit 
menurun-kan  (juga)  kesembuhan. 

di ■Aj'  o\ Ju  o3Ls i3  i t c t&vS  sijll 


-M 


JLL11  < j-> 


18 


IN-NAL  MAR-ATA  TUNKAKHU  LI  DII-NIHAA, 
WAMAALIHAA,  WA  JAMAALIHAA,  FA  ‘ALAIKA 
BIDZAATID-DIIN  TARIBAT  YADAKA. 

64.  Sesungguhnya  wanita  dinikahi  karena  agamanya,  karena 
hartanya,  dan  arena  kecantikannya,  maka  bagi  kamu 
harus  (menikahi)  orang  karena  agamanya  (kalau  tidak) 
makan  tanah  tanganmu  (keharusan). 

j p)  .jLilil  aIc.  U jj 


IN-NA  AKH-WAAFA  MAA  AKHOOFU  ‘ALAA  UM- 
MATI  KULLU  MUNAAFIQIN  ‘ALIIMIL  LISAANI, 


65.  Sesungguhnya  kekuatiran  yang  paling  Aku  kuatirkan  atas 
umat-Ku  adalah  setiap  munafiq  yang  pintar  mulut. 


IN-NASHOOKHIBAS  SYIMAALI  LAYARFA’UL  QOLAMA 
SIT-TA  SAA-‘ATIN  ‘ANIL  ‘ABDIL  MUSLIMIL  MUKH-THI- 
I,  FA  IN  NADAMA  WAS-TAGH-FAROLLOOHA  MINHAA 

66.  Sesungguhnya  malaikat  sebelah  kiri  mengangkat  pena 
(selama)  enam  jam  dari  hamba  muslim  yang  bersalah, 
maka  apabila  menyesal  dan  memohon  ampun  kepada 
Alloh,  dari  padanya  diletakkan  pena  itu,  dan  kalau  tidak 
ia  dicatat  satu  kesalahan 


19 


J'- 


c Aj3o  aAA-  (Jjgil  9*^-3  33^  3' 

^ 0 o 0 0 

^j£~).  Vj^c.,.3  ^y®  l)3  ‘ Ajils^ci 3 c o33sll 


67.  Sesungguhnya  panjang  sholat  orang  laki-laki  dan  pendek 
khutbahnya  (sholat  Jum’at),  adalah  tanda  pengertiannya 
(tentang  agama),  maka  panjangkan  sholat  dan 
pendekkanlah  khothbah.  Dan  sungguh  ada  diantara 
keterangannya  yang  benar-benar  (seperti)  sihir. 


jjtffl  ij-lSll  ^ \h\  ^ 3'  ji  jA  ^i)i  34U  1S1  -^A 

olii  33®jj  ^y?  <23®  jj)  _$l_y°  ^3uglS]\  3^  33^ 

flS  3I  JA  JA  o>A  34U1SI3  gli)l  5*  dfi  Al 

(jy?  23®  AA  -SA0  j^3l  jy?  33^"^  igAiil  ^ja\3s~\ 

313  -( 3 >jl\  tf). p\  j*  \j\y>.  dfl  Al  cJZ 2H3 


68.  Apabila  engkau  telah  sholat  shubuh  maka  ucapkanlah 
sebelum  engkau  berbicara  kepada  seseorang  : 
„ALLOOHUM-MA  AJIRNII  MINAN-NAAR”  „Ya 
Alloh  selamatkan  aku  dari  neraka”  tujuh  kali,  maka  jika 
engkau  mati  pada  (siang)  hari  itu,  Alloh  mencatat 
untukmu  keselamatan  dari  neraka.  Dan  apabila  engkau 
telah  sholat  Maghrib,  maka  ucapkanlah  sebelum  engkau 
bicara  kepada  seseorang  : „ ALLOOHUMMA  AJIRNII 
MINAN-NAAR”  „Ya  Alloh  selamatkanlah  aku  dari 
neraka.”  tujuh  kali.  Maka  sungguh  apabila  engkau  mati 
malam  itu,  Alloh  mencatat  untukmu  keselamatan  dari 
neraka. 


20 


A ^ ^ ~(  (j<2.  .ijJL^O 


69.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  dekat  dengan  Aku  pada 
hari  Kiyamat  adalah  orang  yang  paling  banyak  membaca 
sholawat  kepada  Aku. 


■ jte'  (Jp-  Aii-Jj  AjJ  jyj'NB'  ojylu  j)  * 

■ ^ ^ V<^  -(^A  cj'  j*)  C£j 


70.  Sesungguhnya  ada  satu  surat  dalam  Al-Qur-an  (terdiri) 
dari  tiga  puluh  ayat  (yang)  memberi  syafaat  kepada  orang 
laki-laki  sehingga  ia  diampuni  yaitu  :“TABAAROKAL 
LADZII  BIYADIHIL  MULKU.dst”  (Surat  Al-Mulk,  juz 
29) 


<J>}  if')  -^9^  lf,  ^ 1*^  5'  ^ 


Y V £ V 


71.  Sesungguhnya  setiap  sholat  (itu)menghapus  kesalahan 
yang  berada  dimukanya. 

l|  ppl  (JUj  j) 

rro . 


72.  Sesungguhnya  Alloh  Swt  mempunyai  hamba-hamba  yang 
dikhususkan  untuk  (memenuhi)  kebutuhan  orang-orang. 
Orang-orang  meminta  tolong  kepada  mereka  (hamba 
yang  dikhususkan)  dalam  (memenuhi)  kebutuhan- 


21 


kebutuhan  mereka.  Mereka  itulah  yang  selamat  dari  siksa 
Alloh. 


jltt 

iiA  u'  o*)- 


^ 5i-vr 


73.  Sesungguhnya  mengusaap  Hajar  Aswad  dan  sudut 
Yamani  sungguh-sungguh  menghapus  dosa-dosa. 


(j£') . as 43 j *y  3jk  ^ ?3l*Aj  ^ * 


( JLili-  ( j--> 


74.  Sesungguhnya  termasuk  seseorang  yang  beruntung  adalah 
yang  berumur  panjang  dan  oleh  Alloh  diberi  tobat 
(diterima  tobatnya). 

^ o 0 0 ji  0 

.(JjrUva  hj  c 0^23  3U>=*-)  3^3^'  ^a3  -V0 


75.  Sesungguhnya  termasuk  orang  yang  faham  (mengerti  akan 
agamanya)  adalah  segera  berbuka  (puasanya)  dan 
mengakhirkan  sahurnya. 


. 4jc«  Lo  3*3-4  3 

Uli  < s- S o») 


II  -VI 


76.  Sesungguhnya  Al  Qur-an  ini  diturunkan  atas  tujuh 
(macam)  huruf,  maka  bacalah  apa  yang  mudah  dari 
padanya. 


22 


y°°y  -( ^ bji\  U)  -w 

IN-NAMAAR  RIBAA  FIN  NASII-AH 


77. Sesungguhnya  riba  itu  hanyalah  nasi-ah.  Yaitu  bunga 
tertentu  dari  hutang  yang  dibayar  kemudian  pada  waktu 
yang  telah  ditentukan. 


^ 31;  lij  -va 


IN-NAMAA  MATSALU  MU’MINI  KHIINA  YUSHIIBUHUL 
WA’KA-AWIL  KHUMMA-KAMATSALI  KHADIDATIN 
TAD-KHULUN-NAAR  FAYADZHABA  KHUB-TSUHAA 
WAYAB-QOO  THOIBUHAA. 


78.  Sesungguhnya  perumpamaan  seorang  mu’min  waktu  sakit 
-atau  demam-hanyalah  seperti  besi  yang  masuk  dalam 
api,  lalu  kotorannya  hilang  dan  tinggalah  kebaikannya. 


(jp)  .93®  AjI*  (3  j. 53  ‘ jlkl  Aj]  “V  r 


IN-NAHUU  LAYUGHOONU  ‘ALAA  QOLBII,  WA  INNII  LA 
ASTAGH-FIRULLOOHA  FIL  Y AUMI  MI-ATA  MARROTIN. 

79.  Sesungguhnya  hatiku  (Rosul  Saw)  tertutup,  dan  benar- 
benar  aku  memohon  ampun  kepada  Alloh  seratus  kali 
dalam  sehari. 


23 


: jyi)\  ‘UP  Jys  Jljij  ‘ S>Jjj  j J JJLi  tal  * 

^ " ^~-(  >■&  ^1  jp).  £«-£*/#  Jjlj  ^13  Jj\j 


80.  Aku  adalah  pemimpin  anak  Adam  pada  hari  Qiyamat,  dan 
orang  pertama  yang  terbelah  kuburnya,  dan  orang 
pertama  yang  memberi  syafaat,  dan  orang  pertama  pula 
yang  diterima  syafaatnya.” 


o ^ o ^ 

o^ou  ^«-9  lAj  . ^ j 

A 1 H V -(  J^p).  j t 


81.  Aku  adalah  pemimpin  anak  Adam  pada  hari  Qiyamat,  dan 
(aku)  tidak  sombong,  ditanganku  panji-panji  pujian,  dan 
(aku)  tidak  sombong,  tidak  seorang  nabipun  baik  nabi 
Adam  maupun  yang  lainnya,  melainkan  berada  dibawah 
panji-panjiku,  dan  aku  adalah  orang  pertama  kali  yang 
memberi  syafaat  dan  orang  pertama  yang  diterima 
syafaatnya,  dan  (aku)  tidak  sombong. 


^ o 0 * >o^  o 0 't'  _ 

^ {J'  J^3  C ^yC<A^\  \)  ^ \j\  ™ ^ ’ 

-( ^J,\  ^jp)  c 0f-{^hi  Iaj3 

Y V * V 


82.  Aku  lebih  dekat  kepada  orang-orang  mukmin  dari  pada 
diri  mereka  sendiri,  maka  barang  siapa  dari  orang-orang 
mukmin  yang  mati  lalu  meninggalkan  hutang  (yang  tak 
terbayar  oleh  harta  peninggalannya),  maka  jadi 


24 


tanggunganku  untuk  membayarnya,  dan  barang  siapa 
meninggalkan  harta  maka  ia  untuk  ahli  warisnya. 


c £ pjjj  pul 

Y V ^ T'  pG-o  ^llaX -Al 


83.  Kamu  adalah  yang  putih  muka  dan  kaki  karena 
mnyempurnakan  wudhu,  maka  barang  siapa  bisa, 
hendaklah  ia  memperpanjang  putih  muka  dan  putih  kaki 
tangannya. 

Untuk  hal  ini,  maka  disunatkan  untuk  menjaga  kesuciannya 
dari  hadas,  dengan  segera  berwudhu  bila  batal,  meskipun  tidak 
dalam  waktu  sholat. Termasuk  bila  akan  bepergian  keluar 
rumah,  berwudhu  sebelum  ganti  pakaian  untuk  pergi  atau 
sebelum  berangkat.  Banyak  sekali  barokahnya. 


jp)  .^jJ&L  t llU-  bUjj  Jjsl  {j* 

MW- 


84.  Sesungguhnya  orang  mu’min  yang  paling  sempurna 
imannya  adalah  mereka  yang  paling  baik  akhlaqnya  dan 
lembut  terhadap  keluarganya. 


c Sejali  pjjj  4j  U (Jjl  -A^ 


UU 


85.  Yang  pertama  dihisab  (diperiksa,  dihitung)  terhadap 
hamba  pada  hari  kiyamat  adalah  Sholat-nya,  karena  kalau 


25 


baik  (sholatnya),  baik  pulalah  semua  amalnya.  Dan  kalau 
rusak  (sholatnya),  rusak  pulalah  seluruh  amalnya. 


. \j(Ss\s>-  ‘ Auo'jj]  oj Jb  ^£-'■'0 

jp) 


86.  Sesuatu  yang  pertama  dihilangkan  dari  umat  ini  adalah 
khusyu’,  sehingga  engkau  tidak  melihat  padanya 
seorangpun  yang  khusyuu’. 


tf).  f , iuLe f ild\  fiyi  y jf  -Av 


87.  Orang-orang  yang  pertama  memberi  syafaat  pada  hari 
Kiyamat  adalah  para  Nabi,  kemudian  para  Ulama, 
kemudian  orang-orang  yang  mati  Syahid. 


88.  Maukah  kamu  aku  beri  tahu  tentang  solat  orang  munafik? 
Yaitu  ia  mengakhirkan  (solat)  asar  sampai  apabila 
matahari  (kuning  kemerahan)  seperti  lemak  sapi,  ia  (baru) 
mengerjakan  (asar). 


^ ^ j$\  cj.  M y\  -m 

jS\ : &\  ^$4  "A\h\  ifi's 

■YAV>  -( je-tjij*  4 


26 


89.  Maukah  kamu  aku  tunjukkan  satu  kalimat  dari  bawah 
Arsy  dari  perbendaharaan  sorga  ? Yaitu  :„Tiada  daya  dan 
kekuatan  selain  dengan  (pertolongan)  Alloh.”  Lalu  Alloh 
berfirman  ; „ HambaKU  telah  tunduk  dan  menyerahkan 
diri.” 


o 


TAVi 


90.  Maukah  kamu  aku  tunjukkan  orangmu  yang  paling  kuat? 
Yaitu  orangmu  yang  paling  dapat  menguasai  dirinya  di 
waktu  marah. 


dUp  jte  &\  cJ&  &S  \l\  duki 

^ J)  \l\j  \l\  ? dJdo 

^ ^ 0 0 0 
dX>  3 ^ 3 £ 3"*^*^  3 (j/?  3 ^ 3 ‘ 

(jy?  oiiijpVj  ‘3®4^1i 


91.  Maukah  kamu  aku  ajari  perkataan  (do’ a)  yang  kalau  kamu 
ucapkan,  Alloh  Swt.  menghilangkan  kesedihanmu  dan 
membayar  hutang  dadmu  ? Ucapkan  apabila  (tiap)  pagi 
dan  sore. 

ALLOOHUM-MA  IN-NII  A’UUDZU-BIKA  MINAL  HAM-MI 
WAL  KHAZANI,  WA  A’UUDZU  BIKA  MINAL  ‘AJ-ZI  WAL 
KASALI,  WA  A’UUDZU-BIKA  MINAL  JUB-NI  WAL  BUKH- 
LI,  WA  A’UUDZU-BIKA  MIN  GHOLABATID  DAINI  WA 
QOH-RIR-RIJAAL. 


27 


Ya  Allooh  benar-2  aku  mohon  perlindunganMU  dari 
susah  dan  rugi,  dan  mohon  perlindunganMU  dari  apes  dan 
malas,  dan  mohon  perlindunganMU  dari  sifat  penakut  dan 
kikir,  dan  mohon  perlindunganMU  dari  lilitan  hutang  dan 
kekuasaan  orang. 


y>  ^3  y\Ji>\  y>  yf>-j 

■ (y.  ,\^\  y\  y-)  f fa 


92.  Maukah  kamu  aku  beri  tahu  tentang  amalmu  yang  paling 
baik,  paling  bersih  disisi  Tuhanmu,  mengangkat 
derajatmu,  lebih  baik  bagimu  dari  meng-infakkan  emas 
dan  perak,  dan  lebih  baik  bagimu  menghadapi  musuh- 
musuhmu  lalu  kamu  memotong  leher  mereka,  dan  mereka 
memotong  lehermu?  Yaitu  DZIKIR  KEPADA  ALLOH. 


\fa&  % fa  $ c C&p\  fa 

<J>\  fa)- fa 


93.  Jauhilah  duduk  (ditepi)  jalan.  Namun  apabila  kamu 
memaksa  duduk  (ditepi  jalan)  maka  berikanlah  kepada 
jalan  itu  haknya,  (yaitu)  memejamkan  mata  (jangan 
melihat  lain  jenis)  yang  lewat,  tidak  menyakiti  orang 
(yang  lewat),  membalas  salam,  menganjurkan  kebaikan 
dan  mencegah  kemungkaran. 


28 


J1 


0 


j^T  J£ti  ^la  tjuic>sl\j  jilj)  £ 

o 

* A -(,_*>.0y.&  J>\  jp)  .cJs^ 


94.  Jauhilah  (rasa)  dengki  (iri  hati),  karena  dengki  itu  dapat 
memakan  kebaikan-kebaikan  seperti  api  memakan  kayu. 


.YVVT-(  ja.jJu-  j}  j^4  jla  c 0 


95.  Jauhilah  olehmu  hawa  nafsu,  karena  benar-benar  hawa 
nafsu  itu  membuat  (orang)  tuli  dan  buta, 

(jf-).(jUj-^U  CLj Ut«  fjts 

nn 


96.  Jauhilah  dusta  (bohong),  karena  bohong  itu  (menjadikan 
orangnya)  menjauhi  iman. 


4^1  -la^0 

_(  u^O-^jj  Ji-  j' 


lM  £rJ' 

\5£r 


97.  Apabila  seorang  perempuan  keluar  dari  rumahnya  tanpa 
izin  suaminya  ia  berada  dalam  murka  Alloh  sampai  ia 
kembali  kerumahnya,  atau  suaminya  rela  kepadanya. 


98.  Orang  perempuan  manapun  yang  memakai  wewangian 
kemudian  keluar  melewati  suatu  kaum  (kelompok) 


29 


supaya  mereka  mencium  baunya,  maka  ia  adalah  (seperti) 
pezina,  dan  setiap  mata  (yang  memandangnya)  adalah 
(seperti)  pezina. 


■ ^ ^ A ^ -(^.Joji^u  f^\ 


99.  Orang  perempuan  manapun  yang  telah  (ditinggal)  mati 
tiga  orang  anaknya  mereka  (anak-anaknya)  merupakan 
dinding  dari  siksa  neraka. 


< Ad  id  Aid  d Lid  -d  * 

d j t aS  tAJo-ta  iJlcO 

j^p).Ax*— >ls  dLo  c o Aa3  c A_£oiA9  Ai^_LoJ>e9 


100.  Hak  orang  muslim  atas  orang  muslim  (lain)  ada  enam.(l) 
Jika  kau  bertemu,  ucapakan  salam.  (2).  Apabila 
mengundangmu  maka  datangilah,  (3).  Apabila 
memintamu  nasehat  maka  nasehatilah,  (4).  Apabila  bersin 
dengan  memuji  Alloh,  maka  sahutlah. (5).  Bila  sakit 
tengoklah. (6).  Apabila  mati  antarkan  jenazahnya. 


<4\  sJui-  j,  cl  p -,p\  14I13  y 6P-  Jfc  • ' 
^ jp)d'  A'  A &>'j  jA  cjI;  5^3 

■rV’  ~ -( 


30 


101.  Diharamkan  atas  dua  mata  terkena  api  (neraka):  (1).  Mata 
yang  menangis  karena  takut  kepada  Alloh,  dan  (2).  Dan 
mata  berjaga  (tidak  tidur)  semalaman  karena  menjaga 
Islam  dan  para  pemeluknya  dari  orang-orang  kafir. 


'M  ol? 


* Y 


102.  Sungguh-2  termasuk  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak 
mengajarinya  (membaca  menulis)  Kitab  (Alqur-an), 
memberi  nama  yang  baik,  mengawinkan  apabila  sudah 
sampai  umur. 


~((j j*)  ‘ 


roy 


103.  Tiga  (perkara)  dari  akhlak  yang  mulia  disisi  Alloh.  Yaitu 
(1).  Engkau  memaafkan  orang  yang  mengzalimi-mu.  (2). 
Engkau  memberi  orang  yang  tak  memberimu.  (3). 
Engkau  menyambung  orang  yang  memutus -mu 
(berseteru,  nyatru). 


■r°r 

104.  Tiga  (golongan)  tidak  masuk  surga  selamanya  : (1).  Yang 
tiada  cemburu  (pergaulan  bebas).  (2).  Wanita  yang  ke- 
laki-lakian. (3).  Peminum  minuman  keras. 


31 


c(.\jS^\  Ij-jJU-  c 

.Y,»vv-(.Jg.&*r  ^ 

105.  Temani  duduklah  orang-orang  tua,  bertanyalah  pada 
ulama’,  bercampurlah  dengan  ahli  hikmah. 

-<j^  j*)  • J3~^\  ‘ l|  (jJ3'  - ^ ^ 

.1  m 

106.  Lihatlah  kuburan  dan  renungkanlah  kebangkitan  (dari 
kubur). 

dl-Jiilslj  1 5-V^oi\  dl-o\)9  cAi^sll  ^ ( — ^ ^ 

“((J^  'O^25^  dLjjj3  jlll\ 

.n  w 

107.  Aku  telah  melihat-lihat  ke  sorga,  lalu  aku  lihat 
kebanyakan  penghuninya  adalah  orang-orang  (yang 
tadinya)  fakir,  dan  aku  telah  ke  neraka,  lalu  aku 
kebanyakan  penghuninya  adalah  orang-orang  perempuan 

p)  ,A 

roA^ 


108.  Perbaharuilah  imanmu  dengan  memperbanyak  ucapan 
(kalimah)  „ LAA ILAAHA  ILLALLOOH.” 


32 


109.  Tayamum  itu  dua  tepukan,  satu  tepukan  untuk  muka,  dan 
satu  tepukan  untuk  kedua  tangan  sampai  kedua  siku. 


110.  Tiga  (orang)  yang  Alloh  tidak  menerima  amal  sunat  dan 
fardlu  ; (1)  durhaka  (kepada  orang  tua),  (2).  pembangkit- 
bangkit  (ngundat-ngundat  pemberian  atau  kebaikannya), 
dan  (3)  yang  mendustakan  takdir). 


$ f j UjS  $ 34-jK  : ftU  & Jus  Al  y&y  sss»  - ^ ' 
ysii  34  jj  <ijtTvs  ftusi  jVv  yyiij , 

y y) 


111.  Tiga  orang  yang  sholatnya  tidak  diterima  Alloh.  (1) 
Orang  yang  ngimami  kelompok  orang  yang  membenci- 
nya (imam  yang  dibenci  ma’mumnya).  (2).  Orang  selalu 
terlambat  sholatnya.  (3).  Orang  yang  memperbudak 
(semena-mena)  kepada  orang  lain  yang  merdeka. 

if)  ,d0{\  jua  ii±S\  - \ 'i 'i 

112.  Sorga  itu  dibawah  telapak  kaki  ibu-ibu. 


< %\jQ\  : j \yj;  U jlidl  ^ 


113.  Dua  do’a  yang  tidak  ditolak,  (1).  Do’a  diwaktu  adzan  dan 
(2).  Do’a  dibawah  hujan. 


33 


jJii  «U  3* 


114.  Jagalah  dua  (sholat)  ashar,  yaitu  sholat  (subuh)  sebelum 
terbit  mata  hari,  dan  sholat  (ashar)  sebelum  terbenamnya. 


t y y Ijjialj  )!j  c JJLli  y ^ 0 

-(y.S^y  y)  . SCdc-  ^ ,jl  j^3 

,W£\ 

115.  Pandanglah  orang  yang  lebih  rendah  daripada  kamu 
(dalam  hal  harta),  dan  jangan  kamu  memandang  kepada 
orang  yang  lebih  atas  dari  kamu.  Yang  demikian  lebih 
patut  engkau  tidak  meremehkan  nikmat  Alloh  atasmu, 

.rwty^  i^i\  dlii-  1 1 

116.  Cintamu  kepada  sesuatu  membuat  (mu)  buta  dan  tuli. 

^ y).5jlSG>jlj  Aydl  V 

■m-(y  -Sj^ 

117.  Neraka  didindingi  dengan  (hal-hal)  kesenangan,  dan  sorga 
didindingi  dengan  (hal-hal)  yang  tidak  menyenangkan. 

1211  -(»-  'S  A y a 

118.  Cinta  dunia  itu  pangkal  semua  kekeliruan. 


34 


^ (jp).4Uo  e3 j^-“  ^ ^ ^ 

119.  Mempercepat  salam  (salat)  adalah  sunat. 


o°-  J'-  J3  ^ ^ * 

120.  Alloh  mengkharamkan  khomer,  dan  semua  yang 
memabuk-kan  adalah  kharam. 

-( j-uUp  jd  JS-)  aS  ^ ^ 

~rv3r 


121.  Haji  yang  mabrur  35aka  da  pahala  baginya  selain  sorga. 

122.  Dengki  itu  meusak  iman,  sebagaimana  jadam  merusak 
madu. 


TAtA-(  jp)  -)yy 

123.  Demam  adalah  dari  panas  Jahanam,  maka  dinginkan 
dengan  air. 

y /\  £ V-(^.,j^p  j> jlii\  3^  las-  ^ ^ ^ 

124.  Demam  adalah  bagian  orang  mu’min  dari  neraka  pada 
hari  Kiyamat. 

,y^°  * -( (j<g. Ajialp  ^.P  pj-^~  - ^ ^ ^ 


35 


125.  Pemandian  adalah  haram  bagi  orang-orang  perempuan 
umatku. 

. JJdj Ijl  'i  U f\,\  Lo  c c ^ \ 1 

(C^  j“) 

126.  Halal  itu  jelas  (terang),  dan  haram  itu  juga  jelas,  maka 
tinggalkan  apa  yang  meragukanmu,  kepada  yang  tidak 
meragukanmu. 

a'  &)  vU)l'  y»  M - ^ v 

127.  Malu  adalah  (sebagian)  dari  iman. 

£ja  jjli ^ \ A 

TA1V  (^i.u  jp) . 


128.  Malu  dan  diam  adalah  dua  cabang  dari  iman,  dan 
omongan  kotor  dan  blak-blakan  (ngomong  rahasia,  saru) 
itu  dua  cabang  dari  (perilaku)  munafik  (calon  penghuni 
neraka). 


jp)  A&l  (jrU-  - ^ ^ 

mi-  (^jy»  4' 


129.  Alloh  telah  menciptakan  makhluk  lalu  ditentukanNya  ajal 
mereka,  amal  (pekerjaan)  mereka,  dan  rizki  mereka. 


36 


j,\  (jp)  .jlllL  4^1 p-jj  *y  sC*jl^?l  ^ l^LU-  ^ * 

Z!!!-  ( ji.s^ 

130.  Sela-selailah  jari-jarimu  (tangan  dan  kaki  agar)  Alloh 
tidak  menyela-nyelainya  pada  hari  kiyamat  dengan  api 
neraka. 

M-  ( j»)  .Uij  yyiii  Ls  y;  - 1 r i 

131.  Orang  kamu  yang  pilihan  adalah  orang  yang  mempelajari 
Al  Qur-an  dan  mengajarkannya. 

132.  Orang  kamu  yang  pilihan  adalah  orang  kamu  yang  paling 
lunak  pundaknya  dalam  sholat  (yang  paling  tenang  dan 
khusyu’). 

.n a<\  -(^.s jp)  ?ru=3  p 

133.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  orang-orangmu 
yang  paling  baik  membayarnya  hutang. 

oO  ' r t 

134.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  orang-orangmu 
yang  paling  baik  kepada  keluarga. 

,u  je)  < jjlit  1 r 0 

135.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  orangmu  yang 
paling  panjang  umurnya  dan  paling  baik  amalnya. 


37 


.r^r 

136.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  orangmu  yang 
paling  panjang  umurnya  dan  paling  baik  akhlaknya. 


-m 


Oi' 


f^U5 \v/j^  \l\  ->rv 


137.  Orang-orangmu  yang  pilihan  adalah  orangmu  yang 
apabila  bepergian  menqoshor  solat  dan  berbuka  (tidak 
puasa). 


jj  t 4£i  Jj  4^  ^ ^)j5o  L/°  ^3^?"  ” ^ ^ ^ 

y-  ji'  d 


138.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  orang  yang 
nasehatnya  membuat  kamu  mengingat  Alloh,  ucapannya 
menambah  ilmumu,  dan  amalnya  menyenangkan  kamu 
kepada  akherat. 


-iri 


139.  Orang-orangmu  yang  paling  baik  adalah  setiap  orang 
yang  tergoda  (berbuat  dosa)  yang  (segera)  banyak 
taubdat. 


^ TV£  -(ja.  jp)  . jjji\  oSl^j 


38 


140.  Dosa  besar  yang  terbesar  adalah:  (1).  Mempersekutukan 
(sesuatu)  dengan  Alloh,  (2).  Membunuh  jiwa,  (3). 
Durhaka  kepada  kedua  orang  tua, (4).  Kesaksian  palsu. 


i i^J^\  oliljui  (j,) 


-)  t) 


. ) o j O-  (^O^^o 


ALLOO-HUM-MA  IN-NII  AS-ALUKAL  HUDAA,  WAT- 
TUQOO,  WAL‘AFAA-FA,  WAL  GHINAA. 


141.  Ya  Alloh  sungguh-sungguh  aku  memohon  kepada-Mu 
petunjuk,  ketaqwaan,  kebersihan  dan  kekayaan. 

'H  $ 

j*}  ‘ <sj^.  y»  y j ‘ y>  y,  ^ ^ 

0 


ALLOOHUMMA  IN-NII  A’UUDZUBIKA  MIN  SYARRI 
SAM’II,  WAMIN  SYARRI  BASHORII,  WAMIN  SYARRI 
LISAANII,  WAMIN  SYARRI  QOLBII,  WAMIN  SYARRI 
MANIYII. 


142.  Ya  Alloh  benar-benar  aku  berlindung  kepada-Mu  dari 
keburukan  pendengaranku,  dan  dari  keburukan 
penglihatanku,  dan  dari  keburukan  lisanku,  dan  dari 
keburukan  hatiku,  dan  dari  keburukan  nuthfah  (air  mani) 
ku. 


■±2i-  w c'  ^).t&  Ji'  d 1 4 r 


143.  Sebaik-baik  amal  adalah  sholat  di  awal  waktunya. 

,i"V  (^.Jc  jt)  .jlikiVf  - £ 


39 


144.  Sebaik-baik  do’a  adalah  permohonan  ampun 
(ISTIGHFAR). 

jp)  ^yScU  Jjj 


145.  Sebaik-baik  dzikir  yag  tersembunyi,  sebaik-baik  rezeki 
adalah  an  mencukupi. 

■ * * ^ j*)  ^ 

146.  Sebaik-baik  rezeki  adalah  yang  bisa  mencukupi 
(kebutuhan)  sehari-hari. 

- (J4-!  jy>-  - ^ ^ V 

■ 1 * 


147.  Sebaik-baik  sedekah  adalah  yang  diluar  kebutuhan,  dan 
mulailah  dari  orang  yang  engkau  tanggung. 

, £ « Y jp).l o jy>  - ^ ^ 

148.  Sebaik-baik  ibadah  adalah  ibadah  yang  paling  ringan. 

(j!\  (jp)  .oJjJ  AjLiJ  (j-?  in  ^ ^ 

Uin-  {J-3S 


149.  Sebaik-baik  orang  Islam  adalah  orang  Islam  yang  selamat 
dari  (kejahatan)  lidah  dan  tangannya. 


40 


Jyj  i (OjP  31L  ^y>  (j-obJ^  j^>-  ^ 

• j * Tl-jjt.Jt  <J>\  )-4^  S-l^j  oj^  31^ 


150.  Sebaik-baik  manusia  adalah  orang  yang  panjang  umurnya 
dan  baik  amalnya.  Dan  seburuk-buruknya  manusia  adalah 
orang  yang  panjang  umurnya  dan  buruk  amalnya. 


il-lAlr  (r- jy>- 


o) 


151.  Sebaik-baik  manusia  adalah  adalah  orang  yang  paling 
bermanfaat  untuk  orang  (lain). 


0 ? : -ulil  '1*.  -)  o\ 


c u J (Upflj  1 O)  juj± 

_up  ^_p)  • olJLkj  \^uAi  ^ 


£ . n 


152.  Sebaik-baik  perempuan  (mu)  adalah  yang  meyenangkan 
apabila  engkau  melihatnya,  mentaatimu  apabila  engkau 
menyuruhnya,  dan  menjaga  dirinya  dan  hartamu  diwaktu 
engkau  tidak  ada. 


0 0 0 

S5L**1\ 


c 0 


P 


3 

£ * 1 A 


153.  Sebaik-baik  (amalan)  agama-mu  adalah  yang  paling 
mudah,  dan  sebaik-baik  ibadah  adalah  (belajar) 
memahami  (agama). 


154.  Sebaik-baik  agamamu  adalah  menjauhi  larangan. 


41 


■ ^ 0<]  j<'  J*)  °fj$  ^ - ^ 00 

155.  Kebaikan  itu  bersama  orang-orang  kamu  yang  tua-tua. 

J>\yi\  'p*  \}p~' 

a'  Cf) 

156.  Obatilah  orang-orang  sakitmu  dengan  sedekah,  karena 
sesungguhnya  ia  (sedekah)  menolak  penyakit  dan 
malapetaka  dari  kamu.  (Daf  il  bala’). 

^y>  — jAjil  t 

. £ ^ 5 T-(  ^ .up  ^yp)  4Jaj 

157.  Satu  dirham  (hasil)  riba  yang  dimakan  oleh  seseorang  - 
padahal  ia  tahu  - adalah  lebih  berat  di  sisi  Alloh  dari  pada 
tiga  puluh  enam  kali  zina. 

■ r\  jp)  .yUJ\  ^ 4'jS'  ->  °A 

158.  Do’a  bapak  itu  menerobos  tirai. (Dikabulkan  dan  tak 
terhalang). 


0_)_5_5-(  Js.jjA  j£>)  t 


1 59.  Do’a  bapak  untuk  anaknya  adalah  seperti  do’a  nabi  untuk 
umatnya. 

jl  ^ o ^ **  *»  & 


42 


160.  Do’a  saudara  untuk  saudaranya  (seagama)  yang  tidak 
dihadapannya,  tidak  ditolak. 


A lli-  0^) 


161. Do’ a orang  yang  didzalimi  itu  dikabulkan,  dan  kalau  ia 
penjahat  maka  kejahatannya(terpikul)  atas  dirinya 
sendiri. 


y S^PO  yjy-Zu  ^ SjPO  - ^ 'l  ^ 


£Y ( 


. n\\ 


162.  Suatu  do’a  dalam  kesembunyian  itu  menyamai  tujuh 
puluh  do’a  terang-terangan. 


jJ-  •)  3$  j)  U £3 
ahi-  {j*  -j*  3 o*) 


163.  Tinggalkan  sesuatu  yang  meragukan,  kepada  yang  tidak 
meragukan,  karena  sungguh  engkau  tidak  akan 
merasakan  kehilangan  sesuatu  yang  kau  tinggalkan 
karena  Alloh. 


A\  t\j3\  yo  ^~u\  y^  < y&.  2^3  ^ 

_( t Y Y A-  yz).^) 


164,  Biarkan  dia  merintih  karena  sungguh  rintihan  itu  adalah 
salah  satu  nama  Alloh  (karena  dengan  merintih)  orang 
yang  sakit  menjadi  tenang. 


43 


■ -SM  \\-^a 

165.  Do’ a itu  adalah  saripati  (puncak)  ibadah. 

°v-  j*)  -44^ 


166.  Doa  adalah  kunci  rohmat,  dan  wudhu  adalah  kunci 
sholat,  dan  sholat  kunci  sorga. 

oVjU '^ujS\  Jjjj  ‘ ‘ ^3^  -)  iv 

( J-J*  -J?j% 


167.  Doa  adalah  senjata  orang  mu’min,  dan  tiang  agama,  dan 
cahaya  langit  dan  bumi. 


\ (j£-)  . ^pbls 


ij  ^ 2-lc-j^  — ) IA 

£U. 


168.  Doa  antara  adzan  dan  iqamat  itu  ijabah  (mustajab)  maka 
berdoalah. 


’>ji4  jali  515  <^3yi  y iyyji  513  ,*usii  ij;  ikali  -m 
4IH-  (o^‘  s-hi'i  Jjjl' 


169.  Doa  itu  menolak  qodho’,dan  benar-benar  kebajikan  itu 
menambah  rezeki,  dan  banar-benar  seorang  hamba  bisa 
dihalangi  rezekinya  sebab  dosa  yang  diperbuatnya. 


44 


. jJu  c JcSzA  Jj>i\  JA>-  ^ ^ * 

,mr-  ^ u-) 

170.  Doa  adalah  salah  satu  (bagian)  dari  bala  tentara  Alloh 
yang  dikerahkan,  ia  menolak  qodho  sesudah  dikukuhkan. 

^^1*9  t Jyj  Lk®^  c 3_y  ^aaj  — ) V ) 

■ £n£-  U/ j' 

171.  Doa  itu  bermanfaat  untuk  yang  sudah  terjadi  dan  yang 
belum  terjadi,  maka  berdoalah  kamu  hai  hamba-hamba 
Alloh. 

■ £ Sj4  £.LpjJ1-^  VY 

172.  Doa  itu  menolak  malapetaka  . 

. A£b  Jjklj  AoAi®  ‘ 4^  f.lpjJ'  — ) V V 

j») 

173.  Doa  itu  dihalangi  Alloh,  sampai  dibacakan  solawat  atas 
(Nabi)  Muhammad  dan  ahli  rumahnya. 

,iW-  J je)  .j$\  ’tiri  ’j*l  liiH  - 1 V 1 

174.  Dunia  adalah  penjara  orang  mukmin  dan  sorga  bagi  orang 
kafir, 

^ .kjuii  >3 , -i  vo 


45 


175.  Dunia  itu  kesenangan,  dan  sebaik-baik  kesenangan  dunia 
adalah  perempuan  sholehah. 

V-Sjy»  A ^ 'd'S  < "A  -’1  V"' 

tr  o 

176.  Dunia  itu  mudah,  dan  tidak  seorangpun  mempersulit 
agama,  selain  ia  dikalahkan  (dalam  perang). 

^ o*  ) -M  yj'  -1  vv 

177.  Agama  itu  nesehat. 

a -Ad  A cjA  - WA 

178.  Hutang  adalah  cacat  agama. 

■ £ ^ ^ -( (jtf. i_AlaU  AS-  ^ jjjuLstil 

179.  Merasakan  rasanya  (ni’mat)  iman,  orang  yang  merelakan 
Alloh  sbagai  Tuhan,  Islam  sebagai  agama,  dan 
Muhammad  sebagai  rasul.(4309). 


.WU-  ^ Sjjlp  lilU-  - ^ ^ 

jp) 

180.  Orang  yang  mengingat  Alloh  sendirian,  seperti  orang 
yang  berkelahi  dengan  orang  kafir  sendirian.(4313). 


46 


trr . 


181.  Mengingat  Alloh  adalah  obat  hati. (4330). 

^p)  .323^  4iij  jj)l  jJjLsjj  <3  A\ 

£!!-(./ 


182,  Orang  yang  mengingat  Alloh  dibulan  Romadhon 
diampuni,  dan  orang  yang  memohon  dibulan  itu  tidak 
dikecewakan. 


t sj laT  t osyi  ^ eiioVijSi  a r 

. t T Y' ) -(^^-31x0  (jp)  ‘ 


183,  Menyebut  (nama)  para  nabi  aalah  ibadah,  dan  menyebut 
(nama)  orang-2  soleh  adalah  pelebur  (dosa),  dan 
mengingat  mati  adalah  sedekah,  dan  mengingat  kubur 
mendekatkan  kamu  dengan  sorga.(4331). 


ILup  t IjaIp  Ijd  (3  li|3 

. £TTY'-('^g> ^ 4^1aP  ^jp). Ayo.3>g)  OJ^ 


184.  Aku  ingat,  padahal  aku  sedang  solat  emas  kepunyaan 
kami,  maka  aku  tidak  senang  ia  menginap  padaku  (di 
otakku),  lalu  aku  menyuruh  membaginya.(4333). 


JAiilaS  4j  (^l^r.  (_£4^  cLoJol 

trrv 


185.  (Ada)  dosa  yang  bisa  diampuni,  dosa  yang  tidak 
diampuni,  dan  dosa  yang  dibalas.  Adapun  dosa  yang  tidak 
diampuni  adalah  menyekutukan  (sesuatu)  dengan  Alloh, 
adapun  dosa  yang  bisa  diampuni  adalah  antara  amalan 
kamu  dengan  Tuhanmu,  adapun  dosa  yang  dibalas, 
adalah  aniayamu  kepada  saudaramu.  (4337). 


.£rrA 


186.  Hilangnya  penglhatan  adalah  ampunan  dosa-2,  hilangnya 
pendengaran  adalah  ampunan  dosa-2,  dan  apa  yang 
kurang  dari  tubuh  maka  (pengampunan)  sekadar  seperti 
itu.(4338). 

oAAA  fj#  53A&'  AV 

187.  Orang  yang  berbuka  puasa  membawa  pahala  pada  hari 
ini.  (43  3 9) 


% , d, 


188.  Orang  yang  bermuka  dua  didunia,  akan  atang  pada  hari 
kiyamat  dan  ia  mempunyai  dua  muka  dari  api,  (4345) 


48 


^V-  ( 


189.  Emas  dan  sutera  itu  haram  atas  orang  laki-2  nya,  halal 
bagi  orang  perempuan  umatku,  dan  haram  untuk  laki- 
lakinya. 


.jl »J\i  ^yb  ^lia-t  /1^  c^JyLtoWyaj  - ^ * 

£TV£_ 


190.  Rapatkan  saf-safmu,  karena  sungguh-2  setan  bediri  pada 
tempat  yang  renggang. 


■HH-  (j^.^JAaU  JuP  y ap)  .SJ_dil  ^ lyO 


191.  Mimpi  orang  Islam  Yang  saleh,  adalah  kabar  gembira  dari 
Alloh,  dan  ia  adalah  satu  dari  lima  puluh  bagian  dari 
kenabian. 


ya  o\yui  OlS  j» y i dli  ya  jy-  djil  (3  j* J?- 

0)  -0^' 

192.  Jaga  sehari  fisabilillah  itu  lebih  baik  dari  pada  seribu 
hari  alam  keudukan-2  lain. 

.t  t'! r-  y.jf  jp)  .*Li  y,  y>\ \ji\  Ai  ^ n" 


49 


193.  Semga  Alloh  memebri  rohmat  kepada  orang  yang 
memperbaiki  lesannya. (omongannya). 

j * iy>  0 p)  J £ 

194.  Semoga  Alloh  memberi  rahmat  kepada  orang  yang  salat 
(sunat)  sebelum  (solat)  asar  (empat  roka’at). 

c C-J-yOS  i II  *yU>-j  44^  ^ ^ 

dl-woll  SV^o\  ajil  c 5-UJ\  dl-o\  jjll 

yfi  < J^s  ciSij  oUi 

y •=-4 1 


195.  Semoga  Alloh  memberi  rahmat  kepada  laki-2  (suami) 
yang  bangun  waktu  malam,  lalu  salat  dan  membangunkan 
isterinya,  kemudian  isterinya  salat.  Jika  isterinya 
membangkang  maka  ia  siramkan  (percikkan)  air 
kemukanya.  Semoga  Alloh  memberi  rahmat  kepada 
perempuan  (isteri)  yang  bangun  diwaktu  malam  lalu  salat 
dan  membangunkan  suaminya,  kemudian  suaminya  salat. 
Jika  suaminya  membangkang  maka  ia  siramkan 
(percikkan)  air  kemukanya.  (H.Shoheh  dari  Abi 
Huroiroh)-4431. 


_£  £YA- 


50 


196.  Semoga  Alloh  memberi  rahmat  kepada  orang  laki-2  yang 
(jenazahnya)  dimandikan  oleh  isterinya  dan  dikafani 
dalam  pakaian-2  nya  yang  tua. 

jp)  4I3SI  ^ y yjll  < jJljSl  Uj  y yj }\  U,  ’V 

u' 

197.  Rido  (kerelaan)  Tuhan  itu  didalam  rido  Bapak,  dan 
kemarahan  Tuhan  itu  didalam  kemarahan  bapak. 


(jf-)  .4jdc-  c ^43 

MV  -oW- 

198.  Dihilangkan  (catatan  amal)  dari  umat-Ku  (karena) 
kekeliruan,  lupa,  dan  yang  dipaksakan. 

> ^ > 0 


199.  Kerelaan  (rido)  Tuhan  itu  tergantung  pada  ridonya  kedua 
orang  tua,  dan  kemarahan-Nya  didalam  kemarahan 
mereka  (kedua  orang  tua). 


JU-  j,  : jp  p gj  " 

■ * (j^)  Jp-  0^3  ‘13^- 


51 


200.  Diangkat  kalam  (tidak  dicatat  amalnya)  dari  tiga  orang, 
Yaitu  1).  Orang  yang  tidur  sampai  bangun,  2).  Orang 
yang  kena  penyakit  gila  sampai  sembuh.  3).  Dari  anak 
kecil  sampai  besar  (balegh). 


£ £ ^ 0 - Uj  jys-  ^ 


201 .  Dua  rokaat  (salat  sunat)  fajar  adalah  lebih  baik  dari  pada 
dunia  dan  apa  yang  ada  padanya. 

>1  ^jp) . j'Ai  AaSj  jcs>"  -T  * Y 


202.  (Solat)  dua  rokaat  dengan  gosok  gigi  adalah  lebih  baik 
daripada  tujuh  puluh  rokaat  tanpa  gosok  gigi. 

j j j 

. £ £\D 


203.  Dua  rokaat  ditengah  malam  itu  dapat  menghapus 
kesalahan-kesalahan. 


.jjjdlaZo  "oyf'j  jj-,  JJjP  |j 'ijjd  -Y  * t 

^l-(^  ^ 0-) 


204.  Dua  rokaat  solat  dhuha  disisi  Alloh  adalah  menyamai  haji 
dan  umroh  yang  makbul. 


.yjP  j* 


i 


0* 


6*  ^ 


Al o*) 


52 


205.  Dua  rokaat  dari  orang  yang  telah  berkeluarga  itu  lebih 
utama  daripada  delapan  puluh  rokaat  dari  pada  orang 
yang  tidak  berkeluarga 


y?  Ai  > jil  g>y>-  y p\  ys  14^  1 

0^  lA'  d 7$  ‘A  ^3 


. t t VV-( 4^1aP  ^yjjs>- 


206.  Dua  rokaat  yang  dikerjakan  anak  Adam  ditengah  malam 
yang  akhir  itu  lebih  baik  daripada  dunia  se -isinya.  Dan 
seandainya  tidak  memberatkan  umatku,  tentu  aku 
mewajibkan-nya  atas  mereka. 

JjAT-(^.W  S & W'}  i&A  f}jj  -r  -V 

207.  Pergi  solat  Jum’at  itu  wajib  atas  setiap  orang  baligh. 

aiii-cy^  0,1  d ^5»  • A 


208.  Penyuap  dan  yang  disuap  adalah  dineraka. 

yjy.  c ^4"  4jLo  ^ 

0 ^ 

■ ^ ^ Y ^ tj£>.  ,^yuLp  "A®  p 4?.  (3- 


209.  Rahmat  disisi  Alloh  ada  seratus  bagian,  lalu  dibagikan 
antara  semua  makhluk  satu  bagian,  dan  menunda  yang 
sembilan  puluh  sembilan  bagian  sampai  hari  kiyamat. 


jp).  ^ > p ^ ru)ft  j*  l]p  iy  v- 


Y ^ 


53 


210.  Rahmat  itu  turun  atas  imam,  lalu  atas  orang  (ma’mum) 
yang  berada  disebelah  kanannya  pada  saf  pertama,  lalu 
yang  pertama  berikutnya. 

^ iiiiii  -fi.  f 'y)'  1 ' 

o 

. t 0 £ V-( 'k+aso- 


211.  Pergi  (salat)  pada  hari  Jum’at,  adalah  wajib  atas  setiap 
orang  baligh,  dan  mandi  (untuk  solat  Jum’at)  adalah 
seperti  mandi  janabah. 


> ^ ° o o 

a Ig— 13 


t ^ ^ 

. * 0 0 Y ( jS>) 


212.  Alloh  memberiku  satu  tambahan  satu  salat,  yaitu  salat 
witir,  dan  waktunya  ialah  antara  salat  ‘isya’  dan  terbit 
fajar. 


lli- 


o> 

JJ 


.Y  Y V 


213  ZUR  GHIB-BAN  TAZDAD  KHUB-BAN  = Berziarahlah 
kadang-2  (tidak  terlalu  sering)  tentu  engkau  bertambah 
cinta. 


£<50£. 


■(u*- 


J- 


54 


214.  Ziarahilah  kubur  tentu  engkau  ingat  akherat  karenanya, 
dan  mandikanlah  orang-2  yang  mati,  karena  merawat 
tubuh  yang  kosong  adalah  peringatan  yang  tandas,  dan 
salatilah  janazah-2  supaya  itu  membuatmu  sedih,  karena 
sesungguhnya  orang  yang  sedih  itu  adalah  dalam  naungan 
Alloh  pada  hari  kiyamat  menghadang  setiap  kebaikan. 


£ooy 


215.  Zakat  fitrah  itu  wajib  atas  mslim,  yang  merdeka  dan  yang 
budak,  yang  laki-2  dan  yang  perempuan  dari  kaum 
muslimin,  satu  sho’(3,l  liter)  dari  kurma  atau  satu  sho’ 
dari  syair. 


j du  Ifcii  c 'Al y&A  Sl§5 

• j'  j? 


216.  Zakat  Fitrah  adala  pencuci  bagi  orang  yang  berpuasa  dari 
omong  kosong  dan  berkata  kotor,  dan  makanan  bagi 
orang-2  miskin.  Barang  siapa  melaksanakannya  sebelum 
solat  (‘Id),  maka  ia  merupakan  zakat  yang  diterima,  dan 
barangsiapa  yang  melaksanakannya  sesudah  solat  (‘Id) 
maka  merupakan  satu  dari  sedekah-2  (biasa). 

■ £ o 1 o -( ^3.  j J,  kojjic  Ijj  ^ V 


217.  Zina  kedua  mata  adalah  melihat  (yang  terlarang). 


55 


£°Y1 


ij.-.itj»  a'  j-y  &'  ^ «V  ijSjj  ' A 


2 18.  Bekalilah  orang-2  matimu  dengan  “LAA  ILAAHA 
ILLAL  LOOH”  Tiada  Tuhan  selain  Alloh. 

A^vr-(  o b ^ joj)  ^ t \3j3j  -Y  ^ 

219.  Ziarahilah  kubur,  dan  janganlah  kamu  berkata  kotor. 

.\xAS-  Joj*  jll t Jjljill  \j£p-YY  * 

js) 

220.  Hiasilah  Al  Quran  dengan  suaramu,  karena  suara  yang 
baik  menambah  baik  Al  Quran. 

,jm>\  a^%  Jj&\j  $5  -Y  Y ^ 

J^-(C 

221.  Hiasilah  kedua  hari  raya  engan  tahlil,  takbir,  tahmid,  dan 
taqdis  (tasbih). 

Ssj  jjj  S'yLallj  -Y  Y Y 

■£oA>-(  y 

222.  Hiasilah  majlis-2  mudengan  doa  solawat  atasku,  karena 
doa  solawatmu  atasku  itu  adalah  cahaya  bagimu  pada  hari 
kiyamat. 

o&\  jty\  -Y  Y r 

£oAY 


56 


223.  Orang  yang  menziarahi  saudaranya  yang  Islam,  itu  lebih 
besar  pahalanya  daripada  yang  diziarahi. 


Jjiaj  t t p>\^\  '>°y„  ?jU-  <3^  ^ ^ 

. t o A (jp) 


224.  Orang  yang  berzina  dengan  isteri  tetangganya,  Alloh  tidak 
memandang  kepadanya  pada  hari  kiyamat  dan  tidak 
mensucikan-nya,  dan  IA  berkata  „Masuklah  kamu 
keneraka  bersama  orang-2  yang  masuk.” 


0\  p 1 $ %%  <p\j  Jai  jjy  lijll  y iij)l  -'f  'f 
.f^Vr.  ^ j.i  jo) .3a\  Si  A'j  ‘ o3^'j 


225. Tidak  mementingkan  dunia  itu  mengenakkan  hati  dan 
badan,  dan  menyenanginya  (dunia),  itu  memperbanyak 
kecemasan  dan  kesedihan,  dan  menganggur  itu  membuat 
hati  jadi  kesat  (keras). 


lapfe  j5j&\  Ajji  $ <j>3  -y  y *\ 


■l0^A-(j^q^  j*0  • 


226.  Aku  telah  memohon  kepada  Tuhan-Ku,  hendaknya  IA 
tidak  menyiksa  orang-2  yang  lupa  dari  anak  cucu 
manusia,  lalu  Aku  diberinya 

Cf’) 

ilU 

227.  Orang  yang  yang  memcaci  maki  orang-2  yang  telah  mati 
adalah  seperti  orang  yang  berada  ditebing  kehancuran. 


57 


j-i  j*)  je  y>yh\  6U  -T  T A 

.tur 

228.  Orang  yang  mencaci  maki  orang  mukmin  adalah  seperti 
orang  yang  berada  ditebing  khancuran. 

3 33^!  olc-Lu  3^^.  (j  O IcLi  ^ 

■ j*) 

229.  Saat-saat  sakit  di  dunia  menghilangkan  saat-saat  sakit  di 
akherat. 

3I  (jp).  O IcLi  3-^4?.  Ol^Li  V'  * 

AVH- 

230.  Saat-saat  sakit  menghilangkan  saat-saat  kesalahan. 

3 c J ^y"  Cf^"  Ac-Ljo  -V  V* ) 

0 ^ >0^  00° 

lo  3 >_3jp  oJl3u  3 c 


231.  Saat  salat  sunat  (dzuhur)  adalah  waktu  (matahari) 
tergelincir  ditengah  langit,  yaitu  salat  orang-2  yang 
tunduk,  dan  yang  paling  utama  dihari  yang  sangat 
panas.  (4620). 

3vn 

232.  Sesaat  jihad  fi  sabilillah  itu  lebih  baik  daripada  limapuluh 
(kali)  ibadah  haji. (4621) 


58 


iiji'i  jc  >3  U3j  biyl  u^i  £§  jteb  -'f  VT 

b*— U ^ l_W^  (_j^y‘-*)  j '—  <S^L*a]\  I 

233.  Dua  saat  yang  pintu  langit-langit  dibuka  padanya  dan 
jarang  ditolak  doanya  orang -2  yang  berdoa.  Yaitu  (saat) 
menghadiri  salat,  dan  (saat)  berbaris  fi  sabilillah. (4623). 

4 . ^ *HtV  VyJ  1 JJ1  ^ £ 

234.  Bepergianlah  kamu  akan  menjadi  sehat  dan  diberi  rezeki. 

tvr..(  ^.j^u yu-'fro 

235.  Pemberi  minum  kaum  adalah  yang  terakhir  minumnya, 

dlbjb  \jS-\  'yUaLo  jis  ( bab  ^ 0^.  -XV  3 


236.  Samakanlah  anak-anakmu  dalam  pemberian,  maka 
seandainya  aku  melebihkan  seseorang,  tentu  aku 
melebihkan  anak-anak  perempuan. 


.4*0  4*a 


**  > 
4*o 


^ ^1%  c jyi  ub  -^v 

Abb-  ( j*) 


237.  Mencaci  orang  Islam  adalah  kefasikan,  membunuhnya 
adalah  kekufuran,  dan  keharaman  hartanya  sama  dengan 
keharaman  darahnya. 


59 


Aiilj  c ^IjyoJl  4^  AksJlj  c ijljCoJl  Aiil  J^lgfcLiju 

£*  !£$■>  jj5  Al  % ®i  c Jfj^i  O'jAA'  0“5 
_(j^-®j^  A o^-iM’i  > ^3  jl  (jA^-  jp-  v^?-  ^3 


nrv 


238.“Subhanalloh”  (Mahasuci  Alloh)  adalah  separuh 
timbangan,  dan  “ Alhamdulillah”  (Segala  puji  untuk 
Alloh),  adalah  sepenuh  timbangan,  dan  “Allohu  Akbar” 
(Alloh  Maha  Besar)  adalah  memenuhi  langit  dan  bumi, 
dan  “La  Ilaha  Illaloh”  (Tiada  Tuhan  selain  Alloh),  tidak 
ada  dimukanya  tirai  dan  dinding,  melainkan  ia  lolos 
kepada  Tuhannya  Azza  Wajalla. 


^y>  lilkj  c ^jjJl  3j-'ll3l'«  !!  ajil 

Ajjlt  lijjl  ^ 2-jJi  c iA^s-1 'y&  Ijlaall  ^l^eil 


239.  Mahasuci  Alloh! ! Cobaan  apakah  yang  tumn  malam  ini? 
Dan  kekayaan  apakah  yang  dibukakan?  Bangunlah 
(untuk  solat  tahajud)  wahai  para  penghuni  kamar,  karena 
banyak  orang  yang  berpakaian  didunia,  telanjang  di 
akherat. 


i \j2lS'  ajil  i \j2l&'  aiil  c 1 a3il 


.y  i 


\ i li  °r.  > i,-:  = r.  >?k  * .t,  i i 

\P ) . A9  t A9  I (Jodj  c i^-CcA  lo  aai  I X" 


60 


240.  Tasbihkanlah  Alloh  sepuluh  kali,  dan  pujilah  Alloh 
sepuluh  kali,  dan  takbirkanlah  Alloh  sepuluh  kali, 
kemudian  mintalah  kepada  Alloh  apa  yang  kau  mau, 
maka  sungguh-sungguh  IA  berkata,”  Sungguh  AKU  telah 
perbuat,  Sungguh  AKU  telah  perbuat.” 


}\  ‘ t Lu  j**-  ^ ‘ 3^  < 

Jju  \j\j  }\  i laAi^o  OjJ  j\  t \As>UU® 


£4£r_, 


(7j^'  j*0 


247. Tujuh  (amal)  yang  pahalanya  berlaku  bagi  hamba, 
padahal  ia  dalam  kuburan  sesuah  meninggal  : 1).  Orang 
yang  mengajarkan  ilmu,  2).  Orang  yang  mengalirkan 
sungai,  3).  Orang  yang  menggali  sumur,  4).  Orang  yang 
menanam  pohon  kurma,  5).Orang  yang  membangun 
masjid.6).  orang  yang  mewariskan  muskhaf.  7).Orang 
meninggalkan  anak  yang  memohonkannya  ampunan 
sesudah  matinya. 


i^k W j < A\  c!:  t -yjjy  $o\y*  -'t  ^ 

C \ J C 1 J 4 

y)  -$p\ 


242.  Tujuh  tempat  yang  tidak  boleh  salat  padanya.  1).  Atap 
rumah  Alloh  (atap  ka’bah).  2).  Kuburan.  3).  Tempat 
pembuangan  kotoran.  4).  Tempat  pembantaian.  5). 
Pemandian.  6).  Tempat  bekubang  onta.  7).  Tengah  jalan. 


61 


> * 'l? 


ji.j  ■.  y?  ij.  ^ -'f  * v 

l3^?  i yr^2XA  O^i  oi^o\  4££0  34"JJ  ‘ J^iico  Aita 

ajlip  ^yr>!*'  c ^ i3  ' 3b?_j3  c ^ *“ ® (3' 

ij^  ZlJsc  (Jf'j  cdjil  3'^-*'“  (3  t^~Zy>~  Cff'Z  ‘4^  ^jZ>ia  j^p 

■ £ 1 £ V-( yZa^jt,  ^\  JC.)  .d&\  kJZs>- 


243.  Tujuh  (orang)  yang  Alloh  menaungi  mereka  dalam  ‘Arsy- 
NYA,paa  hari  tidak  ada  naungan  selain  naungan-NYA. 
1).  Orang  yang  hatinya  tergantung  di  masjid,  2).  Orang 
laki-2  yang  diajak  (berzina)  oleh  perempuan  yang  punya 
kedudukan  lalu  berkata,  “Sungguh  aku  takut  kepada 
Alloh.”  3,4).  Dua  orang  yang  saling  mencintai  dalam  ( 
jalan)  Alloh,(betemu  dan  bepisah  karena  Alloh.  5).  Orang 
yang  memejamkan  mata  dari  hal-hal  yang  diharamkan 
Alloh.  6).  Mata  yang  berjaga  fi  sabilllah  dan  7).  Mata 
yang  menangis  karena  takut  kepada  Alloh.  (dari  Abu 
Huroioh-Hsn)-4647. 


j*) 


244.  Tujuh  puluh  ribu  (orang)  dari  umatku  masuk  sorga  tanpa 
hisab,  yaitu  mereka  yang  tidak  berobat  dengan  kay,  tidak 
mengobati  dengan  kay,  tidak  berjampi,  tidak  tathoyyur, 
dan  bertawakkal  kepada  Tuhan  mereka.  Penjelasan  : 
Kay=  pengobatan  tradisional  Arab,  besi  yang  dibakar 


62 


diletakkan  pada  tempat  yang  sakit.  Tathoyyur=  meramal 
nasib  dengan  burung  dalam  sangkar. 


jJ-1  J&j}  aS  J 4-J  : (j,^0  * ° 


■n°  0^)  't 


245.  Satu  dirham  melampaui  (pahala)  seratus  ribu  dirham; 
Seorang  yang  mempunyai  dua  dirham,  ia  mengambil 
salah  satunya,  lalu  menyedekakannya.  Dan  seorang  yang 
mempunyai  harta  banyak,  lalu  ia  mengambil  dari 
hartanya  seratus  ribu  dirham  lalu  menyedekahkannya. 


246.  Telah  medahului  orang-2  yang  menyendiri,  yang  sangat 
gemar  berzikir  kepada  Alloh,  dzikir  itu  telah 
menyingkirkan  beban-beban  berat  mereka,  lalu  mereka 
datang  pada  hari  kiyamat  dengan  beban  yang  ringan. 
(4651). 


puj  3 kJLo-"  3 A),  pfe  U ^ ^ 

3'  j*) 


246.  Kata-kata  terakhir  yang  diucapkan  oleh  (Nabi)  Ibrohim 
waktu  dilemparkan  ke-api  adalah,  “KHASBIYALLOH 
WANI’MAL  WAKIL” Artinya  ; Alloh  mencukupi  aku 
dan  se  baik-2  yang  diserahi. 


63 


.3*1*-  }^\j  hx:ls#>  -j$\  Ait -y  i V 

A j*) 


247.  Penyakit  agama  ada  tiga  yaitu  ; 1).  Orang  alim  yang  jahat. 
2).  Penguasa  yang  dzalim  (kajam).  3).  Orang  yang 
sungguh  (beribadah)  yang  bodoh.(dari  Ibnu  Abbas).-1 1. 


4i>-U 43 c 43  \ £ A 

<*2o,A3*^43^  oS Lxi\  43  c’ojyl]\  (JUi>si\  43  lj  ‘ 

43  lj  <4aJLJ\  4s1j  JA  43  ‘ 

■ ■ ) ♦ -( Jo.  jS> ) AsVj 


248.  Penyakit  pandai  bicara  adalah  takabur,  penyakit 
kebenaran  adalah  melewati  batas,  penyakit  murah  tangan 
adalah  mem-bangkit-2,  penyakit  kecantikan  adalah 
sombong,  penyakit  ibadah  adalah  malas,  penyakit 
pembicaraan  adalah  dusta,  penyakit  ilmu  adalah  lupa, 
penyakit  murah  hati  adalah  ketololan,  penyakit  pangkat 
adalah  sombong,  dan  penyakit  kedermawanan  adalah 
boros. 


249.  AA-MIIN  adalah  meterai  Tuhan  seru  sekalian  alam  atas 
lisan  hamba-hamba-NYA  yang  mu’min. 


64 


j»  jzl'  <dlsi  1 44  li?  lij  * jUiii.  li> . jTi  li>  jlsM  0 • 
^-(oi-Sjy»  a'  j»)  •?&!'  5jj-i  >' 


250.  Dua  ayat  ke  dua-2nya  adalah  Al-Qur’an,  ke  dua-2nya 
menyembuhkan,  dan  ke  dua-2nya  dicintai  Alloh,  yaitu 
dua  ayat  pada  akhir  pada  akhir  surat  Al-Baqoroh. 


% 4 'V  y Sfi  Z\  ji  ijyiij  -'f 0 ' 

0 __ 

■ 0 ^ Cf") 


251.  Bergembiralah  kamu  dan  gembirakan  orang-2  yang, 
dibelakangmu,  bahwa  sesungguhnya  barang  siapa 
bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  selain  Alloh,  dengan  benar 
dalam  kesaksian-nya  ia  masuk  surga. 


J,\  s < j4-j'  1 oljio 

.sA  a'  A ® ju  y ^5 


252.  Doa  orang  yang  memenderita  susah  adalah:  “ Ya  Alloh 
hanya  rahmat-Mu  aku  harapkan.  Maka  jangan  Kau 
serahkan  aku  kepada  diriku  sendiri  sekejap  mata  pun,  dan 
perbaikilah  keadaanku  semuanya  untukku,  tiada  Tuhan 
selain  Engkau.” 


£ -p»  > 

£ > 0 

UI  ioU  j£-)  . IjLu  j I3I3  c 


uvv,^ 


65 


253.  Akan  ada  sepeninggalku  imam-imam  yang  mengakhirkan 
salat  dari  waktunya,  salatlah  ia  pada  waktunya.  Apabila 
kamu  menghadiri  salat  bersama  meraka  maka  salatlah 
(lagi). 


jp)  . <p\jj  3^ 3^  j J&  ° ^ 


254.  Dua  sujud  syahwi  dalam  solat  itu  menckupi  setiap 
tambahan  dan  kekurangan. 


254.  Sujud  sahwi  sesudah  salam,  dan  didalamnya  ada  tasyahud 
dan  salam. 


■ j*)  .fg  E)  tl4!l  jfe  -’f 01 


256.  Persetubuhan  orang-2  perempuan  (satu  sama  lain)  adalah 
perzinaan  antara  mereka.  (4685). 


6ts  <%>■% Ip  ^ r^'i  ^3  3^  'Y°v 


£33£ 


257.  Mohonlah  kepada  Tuhanmu  keselamatan  dan  tetap 
selamat  didunia  dan  di  akherat.  Apabila  engkau  telah 
diberi  keselamatan  di  dunia  dan  di  akherat  maka  sungguh 
engkau  telah  beruntung.  (4694). 


66 


y A\  X£>  J&)  y>J^\  Aalillj  jkll  4&1  J^O  °A 


258.  Mohonlah  kepada  Tuhanmu  kemaafan  dan  keselamatan 
didunia  dan  akherat.(4695). 


Jal  5|3  ‘ ^ tfls  cjijSjii  ah\j$L, 


259.  Mohonlah  Firdaus  kepada  Tuhanmu,  karena  sesungguh- 
nya ia  adalah  pusar  sorga,  dan  sesungguhnya  para 
penghuni  Firdaus  dapat  mendengar  suara-suara 
Arsy.(4699). 


.J, U-  (jp)  ya  4j>i  \j  \j2iyuj  <1*3 1 j Loic’  'l  * 


260.  Mohonlah  kepada  Alloh  ilmu  yang  bermanfaat,  dan 
mintalah  perlindungan  kepada  Alloh  dari  ilmu  yang  tidak 
manfaat . (4702). 


^ c^\  4 fcy*  Jil  t%»$\  ^ t > 

^ 63-^  0^  33-j'j  ‘A>-j 


261.  Mohonkan  kepada  Alloh  wasilah  untukku,  yaitu  derajat 
yang  paling  tinggi  disurga,  yang  tidak  dicapai  selain  oleh 
satu  orang,  dan  aku  berharap  akulah  dia.(4703). 


67 


L&‘%  lijji  y te  y ti  Si  , y aiiiijL  f 'f 

o ^ 

■ ^ ^ * £ ~(  ,_yul>g-  (jP).A^Ua]\  i£  <4 


262.  Mohonkan  kepada  Alloh  wasilah  untukku,  karena 
sesungguhnya  tidak  memohonkannya  untukku  seorang 
hamba  didunia,  melainkan  aku  menjadi  saksi  dan  pemberi 
syafaat  pada  hari  kiyamat.(4704). 


lila  < oj]L c jjjiai) 

■ £ V » ^3  jp) 


263.  Mohonlah  kepada  Alloh  dengan  bagian  dalam  tapak 
tanganmu  dan  jangan  memohonNYA  dengan 
punggungnya,  apabila  telah  selesai  maka  usaplah 
mukamu  dengannya.(4706). 


- y jp)  ?su  ^ 'M\p.  -y  ^ * 


£ V * V 


264.  Mohonlah  kepada  Alloh  kebutuhan-kebutuhanmu  dengan 
sungguh-sungguh  pada  salat  subuh.  (4707). 


u*) 


,£V)r 


265.  Berilah  nama  anak-anakmu  yang  keguguran,  karena 
sesungguhnya  mereka  adalah  termasuk  pengawal-2 
mu.(4713). 


68 


: J$5j  lli!l  Jt  J5S  < ^ i,  Al  'Ailll^  n 

, SV^  - -( ^.  .i'  )a  AjpUl  c Oj  A' 


266.  Berilah  nama  anak-2  mu  yang  keguguran  Alloh  akan 
memperberat  timbanganmu  (kelak)  dengannya,  karena 
(kalau  tidak)  sesungguhnya  ia  akan  datang  pada  hari 
kiyamat  seraya  berkata. : “Wahai  Tuhanku  mereka  (orang 
tuanya)  menyia-nyiakan  aku  lalu  (kerena)  mereka  tidak 
memberiku  nama.”(4714). 


j*)  6^*^ 


V 1 


^■jv- 


-Y  TV 


tvu. 


267. Dinamakan  (bulan)  karena  menjadi  besar  padanya 
kebaikan  yang  banyak  untuk  (bulan-2)  Sya’ban  dan 
Romadon.(4718). 


Uj  aSsIaII  - \ T A 


£VY  W 


j*) 


268.  Akhlak  yang  buruk  adalah  sial,  menuruti  perempuan 
adalah  penyesalan,  dan  bakat  yang  baik  adalah  berkah. 
(4721). 


J,\  s)  . JiA  jiil  125.  f Jssil  125.  jjil  iji  -’f 1 ’ 


269.  Akhlak  yang  buruk  merusak  amal,  sebagaimana  cuka’ 
merusak  madu.  (4722). 


69 


AjI  ji^'  l_fi  'bjy^  V 

^yn^.^1  jp)  .iijli'  C aM 


270.  Sebuah  surat  Al  Qur’an  ia  hanya  tiga  puluh  ayat  berbantah 
membela  pembacanya,  sampai  dimasukkan  kedalam 
surga,  yaitu  surat  TABAROK.  (4726). 


^y\  ^jp)  ^jA  AjuloJ\  Jijli  'h'jylu  ~ Y ^ ^ 

£ VY  V 


271.  Surat  Tabarok  ialah  yang  mencegah  (pebacanya)  dari 
siksa  kubur.  (4727). 

^jp)  A^ol^j  flygi\  Aj^ouA  C \jjy2u  — Y VY 


272.  Ratakan  shaf-shafmu  karena  meratakan  shaf  termasuk 
menegakkan  salat.(4728). 

% Ji 0} ' ijji  vr 

273.  Ratakan  shaf-shafmu  agar  hati-hatimu  tidak  berselisih, 
(4729). 

lyt  ‘ JWj  <315^ 

_ Y V3  3=(^.^  |JJ$. 


274.  (Akan  ada)  orang-2  membaca  Al  Qur  an  yang  tidak 
melampaui  tenggorokannya,  lepas  dari  agama 
sebagaimana  panah  lepas  dari  sasaran. 


70 


ivv^(^..j^ 


275.  Akan  ada  kaum  yang  makan  dengan  lidahnya  mereka. 
Seperti  sapi  makan  dari  bumi.  (Tak  peduli  yang  dimakan 
k h aram  apa  khalal) 


0 

(j*'  (j^) 


pi*'  csp  4 6 


-\vn 


,£VAr 


276.  Akan  datang  dalam  umatku  kaum-kaum  yang  mendusta- 
kan qodar. 

^ £LsJ\  -^VV 

o ^ f J o 

AV5.-(^„bJ| 


277.  Orang  yang  mendahului  (berbuat  kebaikan)  dan  orang 
yang  sedang,  keduanya  masuk  surga  tanpa  khisab,  dan 
orang  yang  menganiaya  diri  sendiri  dikhisab  dengan 
khisab  yang  ringan,  lalu  masuk  surga.  (Al  Qur’an  Srt  : 
Fathir-ayat  32). 

jh  • ..... 

Yang  dimaksud  dengan  “orang  yang  menganiaya  diri  sendiri” 
ialah  orang  yang  lebih  banyak  kesalahannya  dari  pada 
kebaikannya.  Dan  “pertengahan”  ialah  orang  yang  kesalahan-nya 
sebanding  dengan  kebaikannya.  Sedang  yang  dimaksud  dengan 
“orang-orang  yang  lebih  dahulu  dalam  berbuat  kebaikan  “ialah 
orang-orang  yang  kebaikannya  amat  banyak  dan  amat  jarang 
berbuat  kesalahan.” 


71 


j»)  -fpi  ^ -YVA 

,£VA£ 

278.  Akan  ada  sesudah  aku  tukang-2  cerita  yang  Alloh  tidak 
memandang  mereka.  (47 84). 

JVll-ij*  .juu-  V4! 


279.  Caci-mencaci  adalah  haram. 


4 

-(^. (j£-)  .jlliL  Ajil  AJco  lllui 


280.  Sujud  adalah  di  atas  dahi,  kedua  telapak  tangan,  kedua 
lutut,  dan  ujung  kedua  telapak  kaki,  barang  siapa  tidak 
menaruh  salah  satu  dari  padanya  di  bumi,  maka  Alloh 
akan  membakarnya  di  neraka. 

. £ A»  » -(  t-.  4jA  jc-).  Ijj  %L$\  yyj  -V 

281.  Persetubuan  antara  orang-orang  perempuan  (lesbian) 
adalah  zina  antara  mereka.  (4800). 

j*  4pJ 4-  p^\  jij  cOjPJoAil  a5t£  4j£T  A\ 

AjA  /j A t f.Lo 

A A » ) -( 

282.  Makan  sahur  adalah  berkah,  maka  jangan  kamu 
tinggalkan,  sekalipun  (hanya)  meneguk  seteguk  air. 


72 


Karena  sesungguhnya  Alloh  dan  para  malaikat-Nya 
memberi  sholawat  atas  orang-2  yang  makan  sahur. 
(4801). 

y ^).4l  y yjji  siliiii  -f  Ar 

■~A,A-(r- y1 

283.  Bahgia  yang  benar-benar  bahagia  adalah  panjang  umur 
dalam  taat  kepada  Alloh.  (4808). 

,£A)r_(^  w vft  A £ 


284.  Ketenangan  adalah  keuntungan,  dan  menininggalkannya 
adalah  beban.(4813). 

jij  < A iysi  tjSi  yd.  < yyYi  y 41  yi4L)\ -'f  ao 


285.  Penguasa  adalah  naungan  Alloh  dibumi,  barang  siapa  yang 
menghormatinya,  maka  ia  menghormati  Alloh,  dan 
barangsiapa  menghinakannya  maka  ia  dihinakan  Alloh. ( 
4815). 

■ tAYr-(^.c^U  ^ SjU  jp)  ^ Al 


286.  Penyakit  paru-paru  (mati  karenanya)  adalah  (mati)  syahid. 

m y .fyi  < ytj  yiydi  -f  av 

287.  Bemudah-mudah  adalah  untung  dan  bersulit-sulit  adalah 
sial. 


73 


^ J (j'?  <y}4"  yujS>z]\  C^ygi^ 

■ £ A \ ° -( ^ aiil  _up  (jp).o^ixl\ 

288.  Diam  yang  baik  adalah,  perlahan-lahan,  dan  berbuat  yang 
sedang,  adalah  satu  dari  dua  puluh  empat  bagian  dari 
kenabian. (4825). 

,"oy^>\  y>  ^xL2uj  A^La*-  y>  'tj>-  (j-4*^e 1\  22^0. yoil 

y) 

289.  Diam  yang  baik  adalah  satu  dari  tujuh  puluh  lima  bagian 
dari  kenabian. (4826). 

y\  y-)  .j* id)  o^U^j  ‘4^1  jjdl  S^Laio  - \ ^ * 

^ j-U 

290.  Gosok  gigi  pembersih  mulut,  (yang)  membuat  rido  Tuhan 
dan  membuat  terang  penglihatan. (4833). 

jL^  J&)  jUj,Vl  c jUT)A  -V  ^ ^ 

^Aro-(^.LU  ^ 

291.  Gosok  gigi  adalah  separuh  iman,  dan  wudu  adalah  separuh 
iman. (4835). 

Jt)  .oy2i  £[&S\j  afLsJi  y . ,13  yTy,  ul4  -’f  i 'f 


74 


292.  Gosok  gigi  adalah  penyambuh  semua  penyakit,  selain  yang 
berbisa,  dan  yang  bebisa  adalah  maut. (4840). 

,u  jp)  .j.ys3i  ya  -'f  “'r 

293.  (Mengucapkan)  salam  itu  (adalah)  sebelum  bicara. 

.*a  2)Uj  i>^\  -y  ^ i 


294.  Salam  adalah  penghormatan  untuk  (orang)  se-agama  kita. 
Dan  rasa  aman  buat  (orang)  tanggungan  kita. 


j U j*")  ^ ° 


£ A3  A 


295.  Orang-orangmu  yang  paling  buruk  adalah  orang-orangmu 
yang  tak  beristri,  dan  orang-orang  matimu  yang  paling 
rendah  adalah  orang-orang  matimu  yang  yang  tidak 
berkeluarga. 


Juj  (3  ^ AjSLU 


■ £AAV-(j^  -Sjy*  u'  o*0  • 


296.  Kehormatan  orang  mu ’m  i n adalah  sala  tnya  diwaktu 
malam  dan  kemuliaannya  ketidak  butuhannya  akan  apa 
yang  ada  itangan  orang  lain. 


£ A A £ j£>  ,ojy«Jd  (jp) 


75 


297.  Tanda  orang-orang  yang  beriman  di  atas  shirat  pada  hari 
kiamat  adalah  (mereka  berkata)  “Tuhanku  selamatkanlah, 
selamatkanlah!” 


CPJo  J ^3^  (3^'  t 


' ' ^ 0^  t/fc? 


-U" 


i)  y 


298.  Menyambung  family,  Akhlak  yang  baik  dan  bertetangga 
yang  baik  akan  menjadikan  rumah  tangga  makmur  dan 
menambah  umur’ 


3^  ^33  Afll 


-m 


299.  Jamuan  tamu  (wajib)  itu  tiga  hari.  Selebihnya  jadi  sedekah. 

AjLooJ  ijy0'  ~ ^ 

°r> A - 


300.  Berbahagialah  bagi  orang  yang  mampu  menguasai 
lidahnya  (perkataannya),  luas  rumahnya,  dan  menangisi 
(menyesali)  kesalahannya. 


Bersambung  ke  Jilid  2 


76 


